Nol 


Ini tidak akan terdengar bagus. Lebih terlihat seperti 
memaksa aku tanpa harus menyentuh. 


Tidak butuh waktu lama, melesat begitu cepat, melebihi 
kecepatan cahaya. Kamu telah membawaku masuk pada 
lingkaran semesta yang kamu buat. 


Sial, aku menyukainya. 


Satu 


Tidak ada yang kebetulan. Semua yang datang dan pergi 
adalah hasil dari yang telah terjadi dulu. 


Ketertarikan semua hal yang berkaitan denganmu tidak 
pernah aku minta. Menerka jejak masa lalu, tidak ada bukti 
kita pernah berhubungan. Kamu adalah pemain baru di 
semesta ku. 


Kita terikat pada satu hal, kesamaan rasa yang terselubung, 
menembus dua semesta yang berbeda. Perlahan semesta 
kita mulai bersatu, membentuk fase yang sulit terpisahkan 
dan dihancurkan. 


dua 


Tidak semua berjalan sesuai rencanaku, seringkali campur 
tangan kamu dan Tuhan membuatnya lebih indah. 
Terimakasih. 


Tiga 


Nanti kita cerita tentang sakit yang kamu rasa. 


empat 


Kita kembali dalam luka yang terasingkan. 


Katamu 


Katamu menunggu adalah bagian terbaik yang harus aku 
lewati. Tapi, haruskah aku tetap menunggu, saat kamu 
menunggu yang lain? Sepertinya benar, kamu sedang 
melewati bagian terbaik itu. Sayangnya, kamu bukan 
menungguku. 


